BAB y 


PENUTUP 


A. Kesimpulan 

Dari uraian dan penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya maka 
penulis memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
tentang pemanfaatan EBSCO yang ada di American Comer UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta sebagai berikut: 

1. American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta banyak dikunjungi oleh 
mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam bidang kebahasaan 
(Inggris). 

2. Pada umumnya pengunjung American Corner UIN Syarif Hidayatullah 
kurang mengetahui adanya EBSCO, walaupun pihak American Comer dan 
Perpustakaan Utama telah berusaha memberitahukan melalui banyak cara 
(banner, brosur, buku panduan dan booklet). 

3. Penggunaan EBSCO dirasa bermanfaat dan membantu para penggunanya 
dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. 

4. Secara umum para pengguna EBSCO pemah mengalami kendala yang 
mereka alami ketika menggunakan EBSCO. 

5. Kebijakan untuk merahasiakan password EBSCO sepertinya dirasa kurang 
bisa diterima oleh banyak orang. 

B. Saran-saran 

Saran yang penulis berikan disamping saran dari penulis pribadi juga 
terdapat saran dari pegunjung American Comer UIN Syarif Hidayatullah 


53 



54 


Jakarta yang pada penelitian ini dilakukan penulis meminta saran-saran 

mereka terkait EBSCO. Saran-saranya sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam menentukan petugas yang bertugas di American Corner 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih pribadi yang komunikatif dan 
interaktif kepada semua pengunjung. 

2. Masalah seperti sering terjadi troubleshooting dan jaringan yang lambat 
segera diatasi, karena kebanyakan pengguna mengeluhkan hal-hal tersebut. 

3. Carilah metode yang tepat untuk mengenalkan EBSCO agar para 
pengunjung setidak-tidaknya tahu bahwa EBSCO ada di American Comer 
UIN Syarif Hidayatullah. 

4. Buatlah kebijakan yang tepat dalam menentukan bagaimana sebaiknya 
password EBSCO. Karena kebijakan untuk menjaga kerahasiaan 
password EBSCO yang sekarang diterapkan sepertinya justru membatasi 
pengguanaan EBSCO itu sendiri. 

5. Jadikanlah EBSCO sebagai daya tarik bagi siapapun yang ingin 
berkunjung ke American Corner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 



